PEMBUKA 
Bonjour, 


Aku tahu aku suka kalimat kalimat manis dari dulu, tapi 
entah sejak kapan notes aku penuh dengan kalimat kalimat 
manis yang ga pernah sampai. 


Lewat tulisan ini, aku ingin berbagi kisah dengan kalian. 
Bait bait manis yang akhirnya terkubur dalam notes, akan 
kubagikan dengan kalian. Tulisan tulisan lama-baru, yang 
tak pernah diketahui oleh yang tertuju, bait bait cinta yang 
tak pernah didengar oleh yang tertuju. 


Aku rela berbagi kisah lewat bait, biar dunia tahu betapa 
seorang yang keras pada dirinya sendiri, bisa melunak oleh 
cinta. 


Aku bahkan rela tidak hanya berbagi kisah cinta yang 
manis, tapi juga kisah cinta penuh hujan air mata. Mungkin 
manis/pahitnya baru kau kecap lewat tulisan ini, atau 
bahkan mungkin membuatmu malu malu mengakui kalau 
kamu merasa tersindir. He he he. 


Nikmatilah bagian diriku yang melihat cinta sebagai seni. 
Kupersembahkan: CINTA TANPA SUARA. 
Votre auteure prfre, 


Jacqueline RACHEL 


1. 


Kekuatan sihir daripada sebuah puisi adalah 
la akan muncul saat kamu membutuhkannya 


ATTICUS 


Kalau kau begitu yakin 

Bahwa tak ada yang mencintaimu, 
Berikanlah cinta darimu 

Untukmu. 

Berjanjilah untuk mengasihani dirimu 
Yang malang 

Meratapi luka di pagi siang malammu 
Kasihanilah dirimu 

Cintai dirimu sendiri 

Kalau kau tak tahu harus berjanji pada siapa, 
Berjanjilah pada aku 

Agar kamu mau bertahan sampai akhir 
Jangan akhiri hidupmu. 


3. 


Kalau tak ada satupun orang yang bisa 

Maka biarkan aku memberikan cinta padamu 
Cinta yang tak seorangpun bisa berikan 
Akan kuhujani kamu dengan cinta 

Sampai kamu bosan 

Kemudian tersadar 

Bahwa kamu pantas 

Mendapatkan cinta yang utuh 

Tanpa kata tapi 


4. 


Aku bukan hanya mencintaimu 
Dengan hati, 
Tetapi juga dengan segenap jiwaku. 


5. 


Bagaimana mungkin kamu memintaku untuk pindah ke lain 
hati? 

Kalau aku mampu, 

Maka seharusnya aku telah melakukannya. 


Aku tidak pernah menyesal 
Telah mencintaimu 
Sedalam yang aku bisa 
Yang aku sesali 

Hanya saat aku tahu 
Bahwa aku cukup bodoh 
Untuk bertahan selama itu 
Sambil mengharapkanmu 
Mengasihani perasaanku. 


7. 


Hari ini kamu bercerita banyak 

Lebih banyak dari biasanya 

Aku menatap matamu yang berbinar 
Mengagumi kilatnya yang memesona 


Aku memandangi kamu 

Yang berapi api 

Masih memandangimu 

Sampai tiba saat senyummu mekar 
Dan tawamu pecah 


Kamu benci suara tawamu 
Tapi tidak denganku 


Itu caraku mencintaimu 
Mencintai kekuranganmu 


Pikirkanlah, 
Berapa banyak kamu memikirkannya? 
Berapa banyak dia memikirkanmu? 


Berapa sering kamu jatuh cinta padanya? 
Berapa sering dia jatuh cinta padamu? 


Berapa besar kamu mengininkan dia 
Dalam hidupmu? 

Berapa besar dia menginginkanmu 
Dalam hidupnya? 


Jangan katakan padaku 
Kalau kamu lebih banyak memberi 
Daripada menerima 


Cinta harus seimbang 


Kalau memang kamu selalu memberi 
Tanpa menerima cinta yang sama 


Kamu bukan mencintainya 
Kamu sedang memujanya 


Aku rela 

Tinggal didalam keheningan 
Meninggalkan bising 
Asalkan bersama denganmu 


Cinta diukur dari 
Seberapa sering 
Kita berbagi tawa 
Seberapa sering 
Kita berbagi waktu 
Seberapa sering 
Kita bersama 


10. 


Orang yang mencintaimu 

Takkan pernah tega 

Membuatmu meneteskan air mata 
Barang setitik 


Orang yang mencintaimu 
Takkan tega 

Membuatmu berpikir 

Kalau kamu tidak cukup berarti 


Orang yang mencintaimu 
Akan menempatkanmu 
Ditempat pertama 

Bahwa kamu adalah 

Bagian yang sangat penting 
Baginya. 


11. 


Benarkah kamu menyukaiku? 
Bahwa aku menjadi alasan 
Senyum pada bibirmu 

Mekar dengan sempurna 


Benarkah kamu jatuh hati padaku? 
Bahwa setiap kata 

Yang terucap olehku 

Mengalun merdu ditelingamu 


Benarkah kamu menggilaiku? 
Bahwa hanya aku seorang 

Yang kamu temui 

Saat kamu menyelami pikiranmu 


Benarkah kamu menginginkanku? 
Bahwa kamu tak mampu 
Membuatku kecewa 

Barang sedikit 

Bahwa kamu tak sampai hati 
Membuatku menunggu sampai lelah 
Untuk kamu menyatakan cinta 


12. 


Setiap kali aku melihatmu 

Berdiri dihadapanku 

Aku jatuh cinta 

Lagi dan lagi 

Kemudian kamu memintaku pergi 
Untuk mencintai orang lain 


13. 


Rumah itu tempat 

Untuk kembali pulang 
Hati ini adalah rumahmu 
Tempatmu untuk kembali 


Maka, pergilah kemana kau mau 
Arungi dunia yang kau impikan 
Berkelanalah sejauh yang kau mampu 


Aku takkan menangis 
Dibawah rembulan 

Meratapi kepergianmu 

Aku tahu kamu akan kembali 
Pada akhirnya 


Rumah untuk kau tinggali, 

Ini hatiku 

Dimana ada kamu yang menetap 
Dan akan selalu tinggal 


14. 


Aku ingin bertemu denganmu lagi 
Tapi nanti 

Saat aku telah bersama orang lain 
Ketika aku akhirnya dicintai 

Oleh orang lain 

Dengan cara yang benar 

Agar kamu tahu 

Aku pantas dicintai 

Aku ingin bertemu denganmu 
Nanti 

Saat aku akhirnya bahagia 
Bersama orang lain 

Agar kamu tahu 

Aku bisa tertawa 

Tanpa kamu 


15. 


Kalau dengan melepaskanmu 

Bisa membuatmu mencintaiku 
Maka aku akan merelakanmu 

Nanti, kamu akan mencintaiku, kan? 
Maksudku, 

Saat kamu akhirnya tersadar 

Bahwa aku tak lagi 

Ada disisimu 

Dan kamu bukan lagi 

Segalanya bagi seseorang 


16. 


Aku menangis tadi malam 
Aku mainkan sebuah lagu 
Dengan kencang 

Tapi yang kudengar 
Masih isak tangisku 


Aku menangis tadi malam 
Kupikir kamu berlari 

Mengejarku 

Menahanku 

Memohon agar aku tetap tinggal 
Disisimu 


Aku menangis tadi malam 

Aku pulang dengan hati yang hancur 
Mengetahui bahwa aku cukup bodoh 
Untuk memberikanmu 

Kesempatan 


Aku menangis tadi malam 

Aku menuntut pada takdir 

Apa yang telah aku lakukan 
Sampai aku pantas diperlakukan 
Seperti ini? 


Aku menangis tadi malam 

Kini aku telah terbiasa 

Tenggelam dalam air mataku sendiri 
Terbiasa menelan rasa sakitku 


Aku menangis tadi malam 
Bukan aku yang meninggalkanmu 
Tapi kamu 


Aku menangis semalaman, 
Sampai tangisku 
Menjadi lagu kesukaanku 


17. 


Aku sedang belajar mencintai 
Dan kamu 

Orang pertama yang aku cinta, 
Juga yang pertama 

Yang harus aku relakan 

Untuk pergi 


Inikah cinta sepihak? 


18. 


Satu satunya orang 

Yang bisa memberikan cinta 
Yang selalu kau inginkan 
Adalah dirimu sendiri 
Cintailah dirimu 


19. 


Aku sudah terbiasa dicampakkan 
Hingga saat aku harus 
Kembali dicampakkan 
Aku menjadi mati rasa 


20. 


Aku tahu 

Kamu memiliki masa lalu 
Akupun juga begitu 

Masa lalu yang gelap 

Yang aku bahkan tak sudi 
Untuk kembali mengingatnya 
Masa lalu 

Yang membuat aku 

Menjadi siapa aku hari ini 
Sama sepertimu 


Aku tak tahu 

Apa masa lalumu 

Atau masalahmu 

Yang aku tahu bahwa 

Aku mencintai kamu yang seperti ini 


Aku tidak menyalahkanmu 
Yang takut untuk mancoba 
Tapi cinta yang dewasa 
Memberikan kesempatan 


Meski itu artinya 
Kesempatan lain 
Untuk kembali terluka 


Entah sejak kapan 
Kamu mulai menguasai 
Tak hanya pikiran 

Tapi juga hatiku 


21. 


22. 


Aku lelah mengkhawatirkanmu 
Yang belum tentu 
Mengkhawatirkanku 


Aku bosan menangisimu 
Yang belum tentu 
Menangis untukku 
Saat aku berhenti 


Aku lelah menunggumu 

Yang belum tentu 

Menghampiriku 

Saat tatapmu bertemu dengan tatapku 


Aku bosan mencintaimu 
Yang sudah pasti 
Mencintai orang lain 


23. 


Cinta itu bagiku 

Adalah sihir 

Bisa membuat seseorang 
Memilih untuk mengejar 
Sekalipun tak pasti 

Akan mendapatkan perhatiannya 


Cinta itu harus seimbang 
Dengan hati 
Juga dengan akal sehat 


24. 


25. 


Kudengar jiwamu berteriak 
Namun senyum yang kulihat 


Kau bilang kamu baik baik saja 
Bahwa kamu dan dia saling mencintai 


Benarkah itu adanya? 


Renungkanlah, 

Selama kamu mencintainya 
Apakah kamu lebih banyak tertawa 
Atau malah menangis? 


Kamu tahu 

Apa yang harus kamu lakukan 
Kamu hanya 

Berpura pura tidak tahu 
Semata mata untuk bertahan 


26. 


Kamu bilang padaku 

Bahwa aku adalah satu satunya 
Selalu saja kalimat manis 

Yang keluar dari bibirmu 


Hanya, 

Ada berapa banyak orang 

Yang kau perlakukan dengan sama 
Diluar sana? 


27. 


Kuharap kamu segera melupakannya 


Aku tak ingin ada orang lain 
Ikut tinggal dipikiranmu 
Apalagi dihatimu 


28. 


Bersikap baik dan memberi harapan 
Jelas dua hal berbeda 

Katakan padaku terus terang 
Sukakah kamu padaku? 

Kagumkah kamu pada senyumku? 
Cintakah kamu pada kilat dimataku? 
Kalau memang tidak 

Maka behentilah membuatku berpikir 
Kalau kamu menginginkanku 
Berhentilah membuatku 

Menaruh harap 

Pada hati yang tak pernah siap 


29. 


Bukankah hanya aku 
Penghuni hatimu? 

Lantas, mengapa kamu seolah 
Menerima kehadirannya 
Disisimu? 


Katakan padanya 
Hatimu telah diliki oleh aku 


Bilang 
Aku yang telah menguasai pikiranmu 


Beritahu dia 
Kamu sedang tergila gila padaku 


Supaya dia berhenti 

Mengemis perhatianmu 

Supaya dia berhenti 

Mengejar ngejar kamu 

Yang telah menjadi milik orang lain 


Kamu 

Telah membuat hari hariku 
Yang berlatar tangis sendu 
Menjadi tawa merdu 


30. 


Aku adalah orang 

Yang paling percaya diri 
Tapi juga bisa 

Menjadi rendah diri 
Terutama saat kamu 
Membuatku cemburu 


31. 


32. 


Semua orang memiliki masa lalu 
Seperti kamu dan aku 
Yang pernah dihantui masa lalu 


Aku tak tak tahu masa lalumu 
Yang aku tahu 
Aku mencintai kamu yang ada dihadapanku 


33. 


Aku juga pernah 

Takut jatuh cinta 

Aku pernah merasa tak cukup 

Juga tak layak 

Tapi disinilah aku sekarang 

Memberikan diriku kesempatan yang lain 
Untuk kembali patah hati 


Cinta harus memberi kesempatan 


34. 


Jangan takut jatuh cinta 

Karena tak berani patah hati 

Cinta yang benar 

Takkan membuatmu merana 

Dia hanya bukan orang yang tepat 


35. 


Jutaan matahari terbit telah kusaksikan 
Tapi masih saja senyummu yang paling membuatku takjub 


36. 


Biar saja dunia bosan mendengar namamu terucap olehku 
Aku senang membicarakanmu 

Aku senang mengenang percakapan kita berdua 

Biar dunia tahu kalau aku sedang jatuh cinta padamu 


37. 


Aku menyukai suara ombak 

Seolah berbisik 

Memintaku untuk datang mendekat 
Untuk bermain 

Saling mengejar 


Aku menyukai kamu 

Memanggil namaku 

Sampai kamu membuat hatiku berderu 
Seperti obak yang menyapu pasir pantai 


38. 


Aku harap 

Aku dapat menyaksikan 

Jutaan matahari terbit 

Juga jutaan matahari terbenam 
Berdua denganmu 

Agar kita terpukau bersama sama 
Sementara kamu mendekap aku mesra 
Dalam detik detik penghujung acara 
Lalu kita saling melempar tatap 
Tersenyum manis pada satu sama lain 
Biar matahari yang mengingatkan 
Bagaimana kita saling jatuh cinta 


39. 


Sengaja aku bermain dengan ombak 
Biar luka lamaku ikut tersapu 
Bersama dengan tarikan gelombangnya 


40. 


Aku berburu pagi 

Untuk memberitahumu 

Kita berjumpa dalam mimpiku semalam 
Mengapa kamu begitu serakah? 

Tak hanya menguasai pikiranku saat aku terjaga, 
Tapi juga saat aku terlelap. 


41. 


Aku suka senja 
Biar warnanya yang mesra 
Mengingatkanku hangat berada dalam dekapmu 


42. 


Aku yakin 
Senja diciptakan saat Tuhan jatuh cinta 


Biar aku bisa jatuh cinta pada senja dan kamu pada saat 
yang sama 


43. 


Aku bahkan belum menunjukan 
Separuh dari rasa cintaku padamu 
Siapkah kamu 

Dihujani cintaku dengan deras? 


44. 


Bagaimana aku tahu 

Kamu juga mencintaiku 

Kalau kamu hanya diam 

Tanpa berani mengungkapkan? 
Aku hanya manusia biasa 

Aku tak akan tahu 

Kalau kamu tak bicara 

Cinta memang butuh pembuktian 
Tapi juga tak bisa terus membisu 
Aku butuh pengakuan 


Kuharap kamu siap 
Mendengar kata rindu 
Yang akan lebih sering 
Terucap dari bibirku 


45. 


46. 


Kalau saja nanti 

Kamu jenuh padaku, 

Ingatlah bagaimana kamu 

Jatuh cinta padaku. 

Kalau saja nanti 

Api cintamu untukku meredup, 
Ingatlah bagaimana hatimu bergetar 
Saat pertama kamu menjumpaiku. 


47. 


Aku takut belum siap 

Untuk jatuh cinta 

Hanya 

Setiap pandang kita bertemu 
Kamu seolah meyakinkanku 
Bahwa aku memang 

Jatuh cinta padamu 


48. 


Setiap kisah 

Pasti ada masalah 

Setiap cinta 

Pasti ada pergumulan 

Hanya 

Bagaimana Kita memutuskan 
Berhenti atau melanjutkan 
Menyerah atau terus berjuang 


49. 


Kamu adalah si istimewa 

Yang hadir dalam kebutaan hidupku 

Memberi cahaya 

Menumpahkan warna 

Membangunkan aku yang pernah lelah mencintai 


50. 


Jangan takut menolak 
Untuk tidak menyakiti 


Justru menerima tanpa rasa 
Akan jauh lebih menyakiti 


Aku bukan penganut 
Cinta yang hangat 

Tapi 

Cinta yang memabukkan 


51. 


52. 


Semakin aku mencintaimu 

Semakin sering aku menangis untukmu 
Membayangkan hubungan ini tak berhasil 

Telah membuatku patah hati sebelum waktunya 
Aku tak sanggup 

Jika harus kehilanganmu 


53. 


Cinta yang memudar 
Diawali dengan kepura-pura'an 


Cinta yang jujur 

Tak akan luntur oleh waktu 

Cinta yang jujur 

Tak akan berpengaruh pada jarak 


54. 


Katamu bintang bintang itu cantik 
Kataku kilatan cahaya matamu yang paling cantik 


55. 


Mana mungkin aku berhenti mencintaimu? 
Setiap kali aku berpikir begitu, 

kita bertemu 

Lalu aku melihatmu 

Berdiri dihadapanku 

Dan aku kembali jatuh cinta 

Untuk kesekian kalinya 

Mana mungkin aku berhenti 

Mencintaimu. 


56. 


Aku suka setiap kali kamu menyentuhku 
Hingga kemudian 

Sentuhanmu menjadi candu 

Dan mencintaimu 

Adalah resiko 

Yang entah bagaimana 

Tetap aku pilih 


Aku senang 
Mengenal kamu 
Aku bersyukur 
Jatuh cinta padamu 


57. 


58. 


Terima kasih 

Untuk cinta yang pernah singgah 
Yang tak pernah menetap 

Pergi tanpa pamit 

Dan meninggalkan luka 


Aku telah banyak belajar 


Salah satunya, 
Belajar mencintai dia 
Lewat luka yang pernah ada 


59. 


Mencintaimu adalah rutinitas 

Mustahil ada tanya 

Bagaimana kalau berhenti 

Aku melakukannya setiap hari: mencintaimu 


60. 


Aku adalah seorang pemimpi 

Salah satunya 

Bermimpi untuk merajut masa depan 
Bersama denganmu 


Kamu adalah 

Sebuah keajaiban 

Yang dibungkus 

Oleh doa doa 

Yang pernah aku panjatkan 


61. 


62. 


Bagiku, 

Kamu layaknya dunia mimpi yang aku huni 

Kamu begitu penuh dengan keajaiban 

Sampai 

Hal yang kupikir mustahiloun dapat terjadi saat aku 
mengenalmu 


Cinta itu mustahil 

Tumbuh didalam hati yang tandus 
Tapi kamu adalah kaktus 

Dapat tumbuh melawan logika 


63. 


Aku berdoa untuk kuat 
Lalu Tuhan memberiku masalah 


Aku berdoa untuk cinta 
Lalu Tuhan memberiku patah hati 


Aku berdoa untuk ketulusan 
Lalu Tuhan memberiku pengkhianatan 


Kemudian aku tersadar 

Aku kuat karena masalah 

Aku mencintai karena pernah patah hati 
Aku tulus karena pernah dikhianati 


Kini aku berdoa untuk bahagia 
Lalu Tuhan memberikanku dirimu 


64. 
Kata apa yang paling kuat? 
Maaf. 


Hanya, kita seringkali menolak untuk meminta maaf karena 
kita pikir itu bukan kesalahan kita. 


Kita lupa bahwa sebuah kata maaf yang sederhana itu, 
Mampu menyembuhkan jiwa yang terluka. 


65. 


Untuk mereka yang pernah bertanya tanya 
Apakah aku cukup? 


Kamu lebih dari cukup. 


Berhentilah menaruh standar yang mereka miliki pada 
dirimu, dan bersinarlah dengan standarmu sendiri. 


Kamu cukup dengan dirimu 


Kamu cantik dengan pribadimu 


66. 


Memimpikanmu saat terjaga, 
Tak cukup waktu seharian 


Aku butuh selamanya 
Untuk memikirkanmu 


Kamu bukan cuma sekedar kenangan 
Tapi juga angan dalam masa depan 


Mencintaimu, tak cukup waktu seharian 
Aku butuh selamanya 


67. 
Aku suka berbagi mimpi bersamamu 


Saat kita saling menyebut mimpi yang tak pernah bisa 
dibagi pada siapapun 


Kemudian kita saling melempar tatap dan senyum 


Aku tahu bersamamu, mimpiku tentang masa depan akan 
sempurna. 


68. 


Mengapakah aku masih ragu 
padahal kau telah setengah mati meyakinkan 


Mengapakah aku masih bersedih 
padahal kau telah setengah mati menghibur 


Mengapakah aku masih terluka 
padahal kau telah setengah mati berusaha 
menyembuhkan 


Mengapakah aku masih marah 
padahal kau telah setengah mati menjelaskan 


Apakah aku sebenarnya memang belum siap 
Ataukah aku memang tidak seharusnya memilikimu 


Kepada tanda yang membuatku peka 
bicaralah agar aku berhenti menerka 


untuk 


69. 
Mencintai memang bukan perkara mudah 
Aku memang telah memilikimu 
Hanya 


Mampukah aku membuatmu untuk tetap menjadi milikku? 


70. 
Bukan kamu yang tidak tahu caranya jatuh cinta 
Kenyataannya 


Aku yang terlalu takut 

Untuk terluka parah 

Saat aku sedang menikmati 

Jatuh dalam cinta yang menyesatkan kepadamu 


71. 


Kepada hati yang rapuh 

Ketahuilah 

Bukan kamu yang tak pernah siap untuk menyambut 
kedatangan cinta 

Tapi 

Kamu yang terlalu takut untuk kembali terluka 


72. 


Aku adalah hati yang rapuh dengan jiwa yang patah 


Dan kamu baru saja menyentuhnya terlalu keras hingga kini 
semuanya pecah, berjatuhan ke tanah 


Kuharap kamu mau menyatukanku kembali utuh 


73. 


Aku takut 
Kamu hanya pandai merangkai mimpi 
Tanpa tahu cara untuk mewujudkannya 


Aku takut 
Kamu tak benar cinta 
Padahal aku sudah terlanjur jatuh sedalam ini 


74, 


Menangis sendirian itu bukan hanya melelahkan tapi juga 
menyesakkan 


Kuharap aku bisa menangis dalam pelukmu yang hangat 
Biar aku tahu 


Walaupun aku sedang terluka 
Tapi kamu ada untuk kemudian menghibur hati yang lara 


Kamu adalah duniaku 
Tempat dimana 

Aku bisa menikmati 
Menjadi diri sendiri 


75. 


76. 


Aku masih kecewa 

Tapi tak bisa berkelit 

Kalau aku masih mengagumimu 
Yang mau tetap tinggal 


Seandainya hatiku punya mulut untuk bicara 
Aku yakin ia akan berteriak betapa ia menginginkan dirimu 
Untuk tetap disisi selamanya 


77. 


Kepada hati yang sedang berkelana 
Singgahlah 

Jelajahilah aku dan pikiranku 
Tersesatlah dalam pesonanya 


Kepada hati yang sedang mencari 
Singgahlah 

Jatuh cintalah 

Kemudian menetap untuk selamanya 


78. 


Kalau suatu hari nanti 
Kamu ragu untuk melangkah bersamaku, 


Ingatlah 
Bagaimana dulu kamu jatuh cinta pada tatapan yang 
katamu membakar gelora asmaramu 


Kalau suatu hari nanti 
Kamu meragukan kebenaran cinta yang kau rasa untukku, 


Ingatlah 
Bagaimana dulu jantungmu berdetak membisikkan namaku 


79. 


Aku harap aku mengenalmu sedikit lebih cepat 


Kuharap aku memilikimu saat itu, saat aku dihajar 
kepedihan 


Kuharap aku mengenalmu saat itu, 
saat aku dicumbu oleh kecewa 


Biar aku tak sampai hanyut dalam luka 
Biar aku dapat bertahan dalam derita 


Biar aku tenang ditengah keresahan, karena fakta yang tak 
bisa kuhilangkan bahwa kamu mencintai aku yang penuh 
dengan ukiran tangis 


Aku harap aku mengenalmu sedikit lebih cepat 


Biar aku tak sampai pernah berpikir untuk berakhir dengan 
tragis 


80. 
Aku senang mencintaimu seperti ini 


Mencintaimu dengan kejutan, mengungkapkannya lewat 
puisi 


Aku senang mencintaimu seperti ini 


Membuatmu tersenyum sipu karena pernyataan cinta yang 
setiap pagi aku dengungkan 


81. 


Seandainya menjalani kehidupan semudah memikirkannya 


82. 


Kuharap kamu memiliki sifat pelangi yang satu, 
Sang penghibur, pengingat bahagia dikala jiwa merana 


Bukan yang lain, 
Indah yang semu, sementara, sebelum tertelan kembali oleh 
mendung abadi 


83. 


Aku ingin tinggal, 
Bukan cuma berlabuh dalam hidupmu 


Aku ingin menjadi pengukir sejarah, 
Bukan cuma bagian dari ceritamu 


84. 
Terima kasih karena ada dalam hidupku 


Terima kasih karena telah mencintaiku, 
Memberiku alasan untuk kembali jatuh cinta, untuk kembali 
percaya 


Kamu adalah keajaiban yang selalu aku nantikan 
disepanjang hidupku 


Kuharap kamu ada dalam masa depanku, 
Kuharap kamu tidak pernah mencurangi aku 


Kalaupun kamu harus berbuat curang, curangilah kematian 
Karena aku tak akan lagi hidup tanpa kamu 


85. 


Rasanya seperti 
Aku mencintaimu sepanjang hidupku, 


Tapi kamu hanya mencintaiku 
sepanjang malammu 


86. 


Hidup sendirian itu sepi 

Tapi jauh lebih baik merasa sepi 

Daripada 

Merasa tidak bahagia hidup dengan seseorang untuk 
sepanjang hidup 


87. 


Mengapa aku harus tinggal 
Kalau kau saja menginginkanku untuk pergi 


88. 


Rindu itu biasa dirasa 
Tanpamu barang sedetik pun terasa hampa bagiku 


Aku telah terbiasa 
Bersandar dalam peluk hangatmu 


89. 


Mengapa aku merasa bahwa 
Aku tak lagi berarti 
Bagimu 


90. 


Aku merasa seolah kamu begitu jauh 
Padahal kemarin, kita masih membahas senja 


Mengapa kamu seolah menjaga jarak 


Padahal kemarin kamu mendekapku mesra seolah tak ingin 
kehilangan 


91. 


Semoga kamu masih ingat 
Permintaanku yang cuma satu yang selalu sama dari 
pertama: 


Ingatlah kali pertama kamu jatuh cinta padaku 
Seperti matahari yang selalu terbit meski berakhir dengan 
malam 


92. 


Mengapakah kamu menyiksaku dengan bayangan akan 
kehilanganmu? 


93. 


Aku masih ingin membahas senja 
Sambil larut dalam dekapanmu 


Aku masih ingin memilikimu 


94. 


We'll Be Back! 


is currently over capacity. Thanks for your patience while we work 
to get back. Please visit Support. .com for details. 


95. 


Aku hanya ingin bilang 
Terima kasih karena telah dipertemukan denganmu 


Aku berterima kasih pada Tuhan karena telah memunculkan 
kamu dalam hidupku 


Sebagai hadiah atas air mata dan jawaban atas doa doaku 


96. 


Kalau saja sakit hati adalah sebuah penyakit 


Pasti seluruh orang didunia adalah penderitanya 


97. 


Kamu: kalau suatu saat aku tak bisa membahagiakanmu, 
bagaimana? 


Aku: mungkin aku akan jujur padamu. Aku akan berterus 
terang bahwa aku hancur dengan situasi ini dihadapanmu. 
Biar kamu mengerti dan kita memutuskan akan melangkah 
lagi atau pergi dengan jalan masing masing. 


Terkadang yang kuat bukan yang pura pura sanggup, tapi 
yang berani mengaku kalau tak lagi sanggup berjalan 
sendiri 


98. 


99. 


We'll Be Back! 


is currently over capacity. Thanks for your patience while we work 
to get back. Please visit Support. .com for details. 


100. 


Mencintai tak pernah sedilema ini 
Aku hanya ingin bahagia denganmu 
Setinggi itukah cita citaku 

Sampai rasanya hanya sebatas ilusi? 


101. 


Kalau kita terus berjuang 
Siapa yang dapat menjamin tak akan ada lagi tangis untuk 
masalah yang sama? 


102. 
Semoga kamu tak menjaga jarak 


Aku takkan bisa tersenyum kalau pelukis senyumku tak 
berada dekat 


103. 
Apa kita hentikan saja? 
Aku tak bisa mencintai sambil terluka 


Memang bukan kamu yang membuat luka, tapi bersamamu 
akan terus melukai 


Apa kita hentikan saja? 


Ah, entah sejak kapan aku menjadi selemah ini. 


104. 
Apa kita hentikan saja? 


Padahal aku tahu, berhentipun aku tetap akan terluka 


105. 
Mencintai memang tak akan selalu bicara tawa 
Bisa saja besok tentang luka, atau bahkan tentang cemburu 
Aku sudah tahu, tapi tetap takut 


Mungkin aku belum siap untuk jatuh cinta? 


106. 


Kan sudah kuberitahu, 
Aku ini hancur dengan hidup penuh hujan air mata 


Kuharap kamu bisa jatuh cinta 
Pada aku yang bisa bertahan dari musim patah hati 
sepanjang tahun 


107. 


Mengapa sulit untuk bahagia? 


Aku bahagia bersamamu 
Tapi mereka tidak bahagia dengan kebahagiaanku 


Mengapakah kisahku semalang ini? 


108. 


Kamu adalah hujan yang kutunggu di musim kemarau 


109. 
Nanti kau akan tahu apa yang aku rasa 
Aku tak pandai menyembunyikan 


Nanti kau akan lihat sendiri, kau akan menyaksikan 
bagaimana aku kehilangan senyum yang selama ini terukir 
manis 


110. 
Aku kenal betul bagaimana patah hati 
Tahu benar sampai takkan aku biarkan siappun yang aku 
cinta mengecap rasanya 


Biar aku yang terluka, kamu sibuk bahagia saja. 


111. 


Ketakutan terbesarku adalah jika aku harus kehilanganmu 


112. 


Kalau bukan kamu, maka aku tak tahu lagi bagaimana aku 
akan hidup menghadapi dunia 


113. 


Ah, 
Mengapa aku tak dapat memilih jalanku sendiri 


Mengapakah harus terikat oleh ekspektasi milik yang lain 


114. 


Sejatinya, manusia lebih sering hidup untuk menyenangkan 
orang lain 
Melupakan mimpi dan cintanya 


Ya, 
Demi membuat orang lain puas 


Sama, aku juga mengorbankan mimpi dan cinta 
Untuk membuat mereka bernapas lega 


115. 


Mencintaimu penuh tantangan 
Begitu sulit sampai hati gelisah 


Aku takut perjuanganku sia sia 


116. 
Sudah 10 hari aku berpikir 
Apakah aku bisa hidup tanpamu? 
Jawabannya tetap sama. 


Sulit 


117. 


Dosa kah untuk mencintaimu? 


Sampai dunia menentang, memintaku untuk menyerah. 


118. 
Aku hanya butuh 3 hari untuk jatuh cinta padamu 


Tapi butuh seumur hidup 
untuk membencimu 


119. 


Aku bisa bertahan 
Asal kau memberiku kepastian 


120. 


mencium kamu dibawah sinar jingga adalah impianku. 
Tuhan yang akan jadi saksi aku mengikat janji denganmu, 


agar tak ada yang dapat memisahkan apa yang telah 
dipersatukan Tuhan. 


121. 


kamu bukan hanya pelengkap bahagiaku 


kamu juga sebagai tempat ternyaman untuk pulang. 


kamu seorang yang datang, melebihi ekspektasi 
kamu bukan cuma sekedar pasangan, 

tapi juga sahabat dan keluarga 

tempat aku berbagi segala hal 

tempat aku berbagi segala rasa 

kamu adalah kepastian dalam ketidak mungkinan 


mungkin ini cara Tuhan untuk menunjukkan betapa aku 
diberkati 


dengan memberikan kamu dalam hidupku 


122. 
kamu mencintaiku bukan hanya dalam kondisi terbaikku, 
tapi juga dalam kondisi terburukku 
aku berterima kasih kepada Tuhan 


yang telah mempertemukan garis hidupku dengan garis 
hidupmu 


123. 
tak ada lagi hal lain di dunia yang aku inginkan 
selain membalas cintamu 


dengan membuatmu bahagia 


124. 
kamu adalah sungai yang aku temukan di padang gurun. 
kamu adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupku, 


yang bahkan tak pernah berani aku minta 


125. 
lebih baik aku menangis karena kehilanganmu 


daripada menangis karena mencintaimu 


126. 
aku pernah menggebu ingin memilikimu 
kini, jangankan untuk memilikimu 


berangan tentangmu saja aku tak lagi berani 


127. 


kamu terasa begitu asing 


untuk seseorang yang pernah menjadi alasanku bahagia 


128. 
kita pernah berjanji untuk saling mencintai 
selagi matahari masih terbit 


kuharap itu bukan omong kosong 


129. 
jangan iri pada tawa renyah milik orang lain 
tanyakan, 
seberapa banyak malam yang ia habiskan untuk menangis 


berapa banyak pilu yang harus singgah di hatinya yang 
rapuh 


jangan anggap remeh tawa renyah milik orang lain 
tak ada yang tahu, 


seberapa banyak luka yang membentuk tawa indah yang 
kian menular itu 


130. 
bagaimana mungkin kamu bisa melupakan secepat itu? 


aku bahkan tak sanggup melihat gambar dirimu tanpa 
menangis 


bagaimana mungkin kamu bisa berhenti mencintai secepat 
itu? 


yang menyedihkan adalah 


ketika aku sadar bahwa aku hanya mencintai sendirian 
selama ini 


131. 
bereskan dulu hatimu dari masa lalu yang membayang 


selesaikan urusanmu dulu, berdamailah dahulu dengan 
perasaanmu 


jangan memaksakan diri untuk berlabuh pada hati orang 
lain 


kalau kamu sendiri tak yakin akan bisa menetap 


132. 
mengapa kamu hanya berani menemuiku lewat mimpi? 


ataukah aku yang hanya berani memimpikanmu? 


133. 
kepada angin, 
menarilah dengan lincah 


berkelanalah, temui jiwa jiwa sepi dan buat temu dengan 
sejuk dari sesak 


jangan lupa, temui dia. 


sampaikan salamku terhadapnya lewat bisik lembut 
nyanyianmu 


bilang, aku baik baik saja. 


134. 


Kadang orang keliru 

Kita menyatakan perasaan 

Bukan untuk membuat seseorang jadi milik kita 
Tapi untuk ketenangan jiwa 


135. 


Nyatakan perasaanmu 
Agar dia tahu tempatnya di hatimu 


Nyatakan perasaanmu 
Mana tahu dia juga sama 


136. 


Kalau ingin tahu perasaannya terhadapmu, 
Tanyakan, jangan diam dan menerka nerka 


Jangan perlakukan cinta seperti teka teki 


137. 
Kisah cintaku denganmu adalah yang tersulit 
Mengapa harus berpisah kalau saling cinta? 
Aku mencintaimu, kamu mencintaiku 


Masalahnya hanya pada sebuah restu 


138. 
Berpisah karena terluka akan jauh lebih baik 


Daripada berpisah padahal masih saling mencinta 


139. 


Kupikir hatimu adalah tempat terakhir dari petualangan 
cintaku 


Siapa sangka, kalau yang terindah, bukan berarti yang 
terakhir. 


140. 


Bersamamu, kita melukis kenangan dari sekian banyak 
warna 


Kamu adalah hal terindah dan terbaik yang pernah hadir 
dalam hidupku 


Dan itulah sebabnya, 
Kamu juga adalah luka yang paling memilukan yang pernah 
aku miliki 


141. 


Kuharap perpisahan ini membuat kita dewasa 
Semoga kita bahagia pada jalan kita masing masing 


Kuharap kita menemukan cinta yang tepat, 
Yang tak memberi luka 


hanya cinta 


142. 


When we're happy, 
We listen the song 


When we're broken-hearted, 
We understand the song 


143. 


| don't want to feel sad anymore 
But you're like an endless sea of sadness 


144. 


Sementara 
Aku bersumpah untuk membuatmu bahagia, 


Kamu menangis untuk dia 


145. 


Cinta yang memabukkan itu 
Membuatku bahagia tanpa batas 
Tapi aku lupa 

Kalau saat aku tersadar, 
Bahagiapun pudar 


146. 


Perpisahan yang paling menyakitkan adalah saat kita masih 
saling cinta namun tahu kalau saling memiliki adalah hal 
yang tak mungkin 


147. 


Orang yang paling mencintai akan terluka paling parah 


148. 


"Jadilah kekasihku" katanya. "Tak akan aku biarkan kau ada 
waktu untuk bersedih." 


Aku terdiam, lalu dia bilang: "hiduplah bersamaku, akan 
kubuat kau sibuk bahagia." 


149. 


Matahari masih terbit 

Dan aku masih teringat lagu cinta kita 

Yang berbeda hanya kamu yang tak lagi duduk 
disampingku, menikmati matahari sambil mendekap aku 
mesra 


150. 


Kepada tanda yang membuatku peka 
Bicaralah 

Akhiri bila perlu 

Agar aku berhenti berduka 


151. 


Belum sehari kita berpisah 
Tapi aku sudah merindukanmu 


152. 


Aku merindukanmu 


Aku ingat apa yang membuatku jatuh cinta padamu: 
senyummu 


Senyum yang menenangkan jiwa yang terluka 
Senyum yang menular, mustahil tak membuat jatuh cinta 


Senyum yang membuatku rindu, hingga hati terkikis tanpa 
akhir 


